
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

Nomor : 810/14/PANSELDA.TA/2019 

TENTANG 

PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 
SANGGAHAN PELAMAR 
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019 


Berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor : 

810/1 l/PANSELDA.TA/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Hasil Seleksi 

Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2019, disampaikan hasil sanggahan pelamar sebagai berikut: 

1. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus telah melakukan sanggahan terhadap hasil 
seleksi administrasi terhitung mulai tanggal 17 s.d. 19 Desember 2019 melalui 
laman https://sscn.bkn.go.id/ dengan tidak melengkapi/menambahkan 
dokumen yang telah diunggah; 

2. Peserta yang tidak melakukan sanggahan, dinyatakan menerima Keputusan 
Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah ( PANSELDA ); 

3. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS telah memverifikasi ulang terhadap dokumen 
pelamar yang melakukan sanggahan sejumlah 249 Orang; 

4. Berdasarkan verifikasi ulang terhadap pelamar yang menyanggah terdapat 
perubahan status pelamar dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi 
Memenuhi Syarat (MS) ; 

5. Rincian pelamar sebagaimana tersebut pada angka 4 tercantum pada Lampiran 
yang tidak dapat dipisahkan dengan Pengumuman ini; 

6. Selain pelamar sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini, 
status kelulusan maupun ketidaklulusannya dinyatakan tetap sesuai dengan 
Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS Calon Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor : 
810/1 l/PANSELDA.TA/2019, tanggal 16 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi 
Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2019; 


1 











7. Pelamar yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test 
(CAT); 

8. Pelamar yang dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi, tidak berhak 
mengikuti SKD; 

9. Pelamar Pl/TL Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang dinyatakan dapat 
mengikuti ujian SKD akan diberitahukan dan diumumkan lebih lanjut sebelum 
pelaksanaan SKD pada laman https://bkd.tulungagung.go.id , diharap Pelamar 
Pl/TL mengikuti perkembangannya ; 

10. Lokasi dan jadwal pelaksanaan SKD akan diberitahukan lebih lanjut pada laman 
https://bkd.tulungagung.go.id sesuai penetapan PANSELNAS/BKN yang 
diperkirakan pada bulan Februari 2020, direncanakan bertempat di Kab. 
Tulungagung ; 

11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi 
tanggung jawab peserta; 

12. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CPNS ini bersifat final dan 
tidak dapat diganggu gugat; 

13. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang 
diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah 
dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor 
Induk Pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya, dan dapat 
diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku; 

14. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 
Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi CPNS melalui 
website https://bkd.tulungagung.go.id dan https://sscn.bkn.go.id 


Dikeluarkan di : Tulungagung 

Pada tanggal : 2 6 DEC 2019 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Pj. Sekretaris Daerah 

selaku 

Seleksi Pengadaan 
Tahun 2019-2020 
Tulun jagung 





a Muda 
98508 1 003 


2 











